Menghindari Banyak Makan 


Di antara sebab terbesar yang membantu seseorang untuk tetap giat 
menuntut ilmu, memahaminya dan tidak jemu, adalah memakan sedikit 

dari sesuatu yang halal. 


Al-Imam Asy-Syafi’i rahimahullahu berkata: 


Aku tidak pernah kenyang 
semenjak 16 tahun lalu. Karena, banyak makan akan menyebabkan 
banyak minum, sedangkan banyak minum akan membangkitkan 
keinginan untuk tidur, menyebabkan kebodohan dan menurunnya 
kemampuan berpikir, lemahnya semangat, serta malasnya badan. Ini 
belum termasuk makruhnya banyak makan dari tinjauan syariat dan 

timbulnya penyakit jasmani yang membahayakan.” 
Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair: 


sji jf fUy t j* j j£> o\'j u 'jk\ 




r' J 


Sesungguhnya penyakit, kebanyakan yang engkau lihat 

terjadi karena makanan atau minuman 


Seandainya tidak ada keburukan dari banyak makan dan minum kecuali 
menyebabkan sering ke toilet, hal itu sudah cukup bagi orang yang 

berakal dan cerdas untuk menjaga diri darinya. Barangsiapa yang 

menginginkan keberhasilan dalam menuntut ilmu dan 

mendapatkan bekal hidup dari ilmu, namun disertai dengan 

banyak makan dan minum serta tidur, sungguh dia telah 

mengusahakan sesuatu vang mustahil menurut kebiasaan . 


(Tadzkiratus Sami’ wal Mutakallim f i Adabil ‘Alim wal Muta’allim, hal. 
73-74, Al-Imam Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Sa’dillah bin 
Jamaah Al-Kinani rahimahullahu, dengan beberapa perubahan) 
http://asysyariah.com/syariah.php?menu=detil&?id_online=920 


JADUAL KAJIAN RUTIN, INSYA ALLOH: 

1. SABTU BA’DA ASHAR (PUKUL 16.30) DI MASJID ASYSYIFA RSUD BANJARMASIN 

2. AHAD PUKUL 08.00 DI MASJID ASYSYIFA RSUD BANJARMASIN 

3. AHAD BA’DA ASHAR DI MASJID AL-BAITHOR KAMPUS UNLAM BANJARBARU 

4. JUM’AT BA’DA ASHAR DI RUMAH USTADZ ASLAM LANDASAN ULIN, KAJIAN IBU-IBU 


DI MA’HAD AL-MANSHUROH JL KAWAMARA LANDASAN ULIN BANJARBARU: 

1 . SELASA BA’DA SHUBUH KITAB USHULUSSUNNAH KARYA IMAM AHMAD 

2. KAMIS BA’DA SHUBUH KITAB QOULUL MUFID FI ADILLATIT TAUHID 

3. SABTU BA’DA SHUBUH KITAB SHOHIH AL-ADABIL MUFROD 


Info Kajian Ahlussunnah di Banjarmasin, hub: Abu ‘Umar Hijaz (0813 4819 2354) 
Info Kajian Ahlussunnah di Banjarbaru & Sekitarnya, hub: Muhammadun (0813 4809 7296) 

Info Kajian Ahlussunnah di Palangkaraya, hub: Bapak Isman Abu Yusuf (0812 5167 0352) 

Info Kajian Ahlussunnah di Seluruh Indonesia, lihat http://www.salafy.or.id 


Menegakkan Islam sesuai dengan Al Qufan dan As Srnnap dengan Pemahaman S alafusp Spalib ( 




-pr v jv 


/Tah 


VI/ J 


umadits 


1431 H/J 


6 ° i. L C ?— 


ISI 




I 






Pendidikan Anak-anak (Bag. 2) 


Ketujuh : Memasukan anak ke siaran televisi, dari bentuk film-film 
halaqah tahfiizhul Qur'anul Kariim porno, sinetron-sinetron yang rusak. 

yang menyebar di masjid-masjid. 

£ ^ 

, uj! jl J)l 


Demikian juga bentuk film-film kartun 
yang merusak akhlaq, yang terdapat di 
01 jP dalamnya bentuk penyelisihan- 

penyelisihan terhadap syari'at 
terutama dalam masalah akidah dan 


jlip ,• 


♦♦ 


U — ♦ 

: J'-» (*-i 

a^Ip «01 Ji)! 


/jA ^ j\>- 


akhlak, bersamaan banyaknya 
manusia yang bermudah-mudahan 
Dari 'Utsman bin 'Affan dalam masalah ini dan melalaikan 
radihallahu 'anhu bahwa Nabi mereka dari hal-hal yang terkandung 
S h o 1 1 a 1 1 a h u ' a I a i h i 


j 


w a Sallam di dalamnya bentuk kerusakan yang 
bersabda : "Sebaik baik kalian adalah sangat besar, 
yang mempelajari al Qur'an dan yang 
mengajarkannya ".[10] 


£ ' 

Jl jl «up aSiI j jl 


j A^lp 

N 

JmI <UP , 

^ J 


& 


- U 


‘p <V : J'- 


1 


Jl 


r 


Kedelapan : Membentengi anak- 
anak dari pengaruh alat-alat 
teknologi canggih yang jelek. 

J uga dari penyebab-penyebab yang 
akan menggiring kepada 
penyimpangan dan memotivasi 
mereka untuk melakukan tindakan 
kriminal dan menjerumuskan mereka Tabaaraka 

ke tempat-tempat yang jelek dari apa- mempercayakan satu kepemimpinan 
apa yang mereka lihat di internet dan kepadanya, lantas dia 


y J 


y» & 01 y “y j 

Ali- 1 A.1 p JOl 


♦♦ 


£ » J 




Dari Ma'qil bin Yasaar radhiallahu 
'anhu bahwa Nabi Shollallahu 'alaihi 
wa Sallam bersabda : "Tidak ada 


seorang hamba pun dimana Allah 

wa Ta'aala telah 


meninggal 


PERHATIAN : JANGAN DIBACA SAAT KHATIB SEDANG BERKHUTBAH 


Buletin ini jangan ditaruh di sembarang tempat karena di dalamnya terdapat Firman Rllah 


fe dan Sabda Rasulullah 


Buletin jum'at AI-Manshuroh Diterbitkan oleh Yayasan Al-Manshuroh Banjarbaru Kalimantan Selatan. Alamat Redaksi: jl. Veteran No.7 Rt.24 
Banjarmasin, Telp 0511-7414876, 0811-5004200, www.buletinalmanshuroh.wordpress.com, e-mail: al-manshuroh@salafy.ws. Sirkulasi: 
Banjarmasin: Bpk. Harso (0511-7505860) - Abu Ridhwan (0511-7486135), Bpk. Rudi (08125028693), Banjarbaru: Mudzakir 
(085750182 1 54), Palangkaraya: Bpk. Sugiono (085249084662), Pelaihari: dr. Ari (08 1 35 1 906801 ), Kotabaru: junaidi (08 1 35 1 554463), 
Sampit: Arif Rusdiani (085249001592), Batulicin: Syamsir (081347161736), Rantau: Ahmad Hamdani (085285662885) 





dihari dia meninggal sementara dia 
berbuat curang terhadap rakyatnya 
kecuali Allah telah mengharamkan 
atasnya surga”. [11] 

Diantara bentuk penipuan adalah 
memasukan alat-alat yang merusak ke 
dalam rumah dan merusak din 
(agama) anak-anak tersebut. 


dalam permainan-permainan yang 
dibolehkan pada waktu-waktu 
tertentu supaya mereka tidak bosan. 


Kesebelas : Hendaklah seorang 
bapak berlaku lemah lembut dalam 
bermuamalah dengan mereka. 

Dari 'Aisyah ra d h ia I la h u 'anha 
bahwa Nabi Shollallahu ' a la ih i wa 
Sallam bersabda : 


Kesembilan : Mengajarkan kepada 
mereka masalah-masalah keislaman 
dan keimanan dan menanamkan ke 
dalam hati-hati mereka keagungan 
Allah, kecintaan mereka kepada-Nya, 
dan menanamkan kecintaan mereka 
kepada Nabi Shollallahu 'alaihi wa 
Sallam, menjelaskan tentang 
keutamaannya dan keutamaan 
berqudwah dengannya S h ol I a 1 1 h u 
' alaihi wa Sallam. 

Lalu mengajarkan kepada mereka 
adab-adab yang baik, akhlaq yang 
mulia seperti adab berpakaian, adab 
masuk masjid, adab makan dan 
minum, dzikir-dzikir pagi dan sore, 
adab menghormati orang yang lebih 
tua, adab dengan teman-teman dan 
sahabat-sahabat mereka, kemudian 
membiasakan mereka untuk berbicara 
yang baik dan menjauhkan mereka 
dari ucapan-ucapan yang jelek, 
membiasakan mereka untuk bersih 
baik badan atau pakaian, dan selain 
yang demikian dari bentuk adab-adab 
yang baik dan sifat-sifat yang mulia. 


i J 0 A 'i l 01" 

"4JU. ’i! j» £_ yj 

"Tidaklah kelembutan itu berada 
pada sesuatu kecuali akan 
menghiasinya, dan tidak kelembutan 
itu dicabut dari sesuatu kecuali 
merusaknya. "[12] 

Hendaklah seorang bapak berlaku 
adil diantara mereka dalam segala 
sesuatu, baik dalam berbicara dan 
memberi salam padanya, dalam 
nafkah, dalam pemberian, dan 
selainnya dari apa-apa yang mereka 
berhajat kepadanya sehingga tidak 
terjadi kecemburuan diantara mereka. 

Dari Nu'maan bin Basyir 

radhiallahu 'anhu bahwa Nabi 

Shollallahu ' alaihi w a Sallam bersabda 
■ 

j' uy ' j ill I jA>\" 

"Bertaqwalah kalian kepada Allah 
dan berlaku adillah kalian antara 
anak-anak kalian". [13] 


'i j i43\ \ 'i i $. 


LS 

♦♦ 


Kesepuluh : Membiasakan mereka 
untuk tidur cepat, bangun cepat, dan 
sibukkan mereka dengan waktu- 
waktu yang akan bermanfaat bagi 
mereka, dan mengizinkan mereka 


Kedua belas : Hendaknya seorang 
bapak mengerti bahwa hidayah itu di 
tangan Allah Tabaaraka wa Ta'aala, 
yang akan menunjuki siapapun yang 


PERHATIAN : JANGAN DIBACA SAAT KHATIB SEDANG BERKHOTBAH ! ! ! 


r 


'Abdillah radhiallahu 'anhuma bahwa 
Nabi Shollallahu 'alaihi wa Sallam 
bersabda : 


Dia kehendaki disebabkan 
keutamaan-Nya, dan menyesatkan 
siapapun yang dikehendaki-Nya 
disebabkan keadialan-Nya. 

Hanyasanya diwajibkan atas 
seorang bapak hidayah dalam bentuk 
pendalilan dan pengarahan 
sebagaimana Allah J a I la wa 'Alaa 
berfirman : 


i jt- jci 'i j ■■ ttf" i & 'i 

Jl I I 'i j i^i*ij\ 

ikfr J t *o t , iil J* Ijfljl f> 

♦ 

* ♦♦ ♦ ♦♦ 


L S 


'i 


i 


(*■ 


i 


& 




(*■ 


f O / O ^ A I ^ I 

I j* 'i dlsj 

/ / ^ 

/ /O ^ I. i | O ^ / j / , / O 

J&J 

y / 

Sesungguhnya kamu tidak akan 
dapat memberi petunjuk kepada orang 
yang kamu kasihi, tetapi Allah 
memberi petunjuk kepada orang yang 
dikehendaki-Nya, dan Allah lebih 
mengetahui orang orang yang mau 
menerima petunjuk. (Al-Qashash : 56) 

Yang diwajibkan atas orang tua 
hendaklah dia memperbanyak doa 
kepada Allah 'Azza wa J alla semoga 
Allah Subhaana wa Ta'ala 
memperbaiki dan memberikan 
hidayah pada mereka, sebagaimana 
juga Allah J alla w a 'Alaa berfirman : 

° ' > 13 Li d J 

^ 00 / / jl ^ jl 

i* i' i ' \ t i ' i ' 0 i' >0 f ♦♦ *♦ . y . 4 P * s 

UUJ d j3 

// S f, s 

Dan orang-orang yang berkata: "Ya 
Rabb kami, anugrahkanlah kepada 
kami isteri-isteri kami dan keturunan 
kami sebagai penyenang hati (kami), 
dan jadikanlah kami imam bagi orang- 
orang yang bertakwa. (QS. Al-Furqan : 


0 ^0 




♦ ♦ 


Artinya : "J angan sekali-kali kalian 
mendo'akan kecelakaan atas diri-diri 
kalian, atas anak-anak kalian, dan 
atas harta-harta kalian, tidaklah 
kalian mencocoki satu saat dari Allah 
Tabaaraka wa Ta'ala dimana salah 
seorang kalian meminta satu 
permintaan pada saat tersebut maka 
Allah Subhaana wa Ta'ala 
mengabulkannya bagi kalian". [14] 

Diterjemahkan oleh : Abui Mundzir 
Dzul Akmal bin Muhammad Kamal As- 
Salafiy dari kitab : "Ad Durrarul 
Muntaqootu minal Kalimaatil Mulqooti, 
Duruusun Yaumiyah", oleh Ad Doktor 
Ami i n bin ' Abdillah As Syaqaawiy, hal. 
319-324. 

[10] AI Bukhariy (5027). 

[11] Al Bukhariy (7150), Muslim 
(142). 

[12] Muslim (2594). 

[13] Potongan hadits dalam Shohih 
Muslim (1623). 

[14] Muslim (3009) 

<U 4.! T L. J 

Http:/ / tazhimussunnah.com/ buletin 


J* 




74) 




Hendaklah orang tua menjauhi doa 
kecelakaan atas anak-anak mereka. 
Sebagaimana riwayat dari J abir bin 


BULETIN INI JANGAN DITARUH DI SEMBARANG TEMPAT KARENA DI DALAMNYA TERDAPAT FIRMAN ALLAH S& DAN SABDA RASULULLAH 


